Panduan Make-Up Ala-ala Artis Gitu 


Sebagai seorang wanita kita MENDAMBAKAN kecantikan. ...jangan anda merasa rendah diri dan merasa 
kurang percata diri. ..karena inner beauty ada pada diri setiap manusia, bagai mana kita menonjolkan 
kelebihan kita (beauty) sedikit polesan bridal makeup dan product cosmetik yang cocok kita bisa mewujud 
kan impian kita tampil cantik dan percaya diri. 

TRIK make up yang tepat, Anda dapat menyamarkan tanda-tanda penuaan yang ada, sehingga Anda dapat 
menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, sebelum Jangan asal memilih makeup cheap. 

Apa saja yang harus dilakukan ketika kita memulai make-up, sehingga Anda dapat terlihat cantik seperti 
Make Up Artists? Berikut ini ada beberapa tahapan yang dapat Anda terapkan saat merias wajah Anda 
sendiri. semoga bisa bermanfaat untuk kita semua 


* TONER DAN PELEMBAB 

Sebelum mulai merias wajah seperti make up artists, mulailah dengan membersihkan wajah sampai leher 
dengan menggunakan pembersih dilanjutkan dengan menggunakan toner dan pelembab 


* BASE MAKE-UP 

Sesudah kita membersih kan wajah gunakanlah base makeup dan sebelum kita memulai tahap demi tahap 
untuk makeup gunakan base untuk makeup dengan tujuan agar kekuatan makeup yang kita gunakan bisa 
bertahan lama dan satu point yg mesti kita harus tau menggunakan base makeup, make up artists 
menjaga agar kulit kita terlindung dari product yg mungkin kulit wajah kita sedikit sensitif dengan kosmetik 


* ALAS BEDAK 

Gunakan alas bedak (foundation) yang sesuai dengan warna kulit anda, dan ada beberapa perbedaan cara 

menggunakan warna foundation untuk muka anda tergantung ivent nya tujuan agar kekurangan di 

wajah anda bisa tertutupi, mulai dari garis penuaan dan flek-flek di wajah 


* SHADING 

Gunakan shading kalau tujuan kita menggunakan shading agar tonjolan tonjolan wajah lebih samar dan 
menjadikan wajah lebih tirus, hidung lebih kelihatan mancung, sekali-kali seperti make up artists.* 
CONCEALERGunakan concealer untuk membantu menyamarkan flek pada wajah atau bekas jerawat. 
Concealer juga dapat digunakan untuk menyamarkan kantung mata. 


* BRUSH N' SPONGE 



Saat memakai bedak, pertama-tama gunakan brush selanjutnya gunakan spons untuk membantu 
meratakannya. 


* EYESHADOW 

Pilih warna-warna eyeshadow yang dapat membantu wajah terlihat segar dan muda. Warna yang dapat 
dipilih sesuai dengan event anda 


* EYELINER 

ada saat nya kita menngunakan eyeliner dan ada saat nya tidak, keguaan nya agar mata kita lebih kelihatan 
bagus. ..tergantung dari bentuk mata anda ,dan cara nya juga berbeda-beda, mata yang kecil agar terlihat 
lebih besar dll 


* BLUSH ON 

Warna blush on sebaiknya yang berwarna natural seperti warna pink atau peach. 


* LIPSTICK N LIPGLOSS 

Pilih lipstik yang berwarna sama atau satu tingkat lebih tinggi dari warna bibir. Hindari bibir dengan warna 
yang terlalu kontras. Dapat juga ditambah lipgloss agar bibir terlihat segar seperti makeup artist. 


* PENSIL ALIS 

Rapikan alis Anda yang berantakan dengan menggunakan alat yang sudah tersedia dan menyisirnya agar 
telihat rapi. Kemudian untuk mempertegas bentuk alis, pilih pensil alis yang berwarna coklat gelap atau 
hitam sesuai keinginan anda. Memang banyak sekali produk kecantikan yang dapat membuat muda dan 
memperhalus kulit dan membuat lebih cantik. Dengan menggunakan produk, termasuk produk bridal 
makeup tersebut yang digunakan langsung pada kulit Anda, dengan penggunaan kosmetik yang tepat dan 
trik makeup yang tepat saat Anda merias wajah, Anda akan tampil semakin cantik dan muda. Mudah2an 
dengan makeup cheap tapi tidak murahan menghasilkan makeup berkualitas. Semoga bermanfaat. 



